KOMPUTINDO 


an 
ya IraW 
vesiahanara di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


COMPE TITIVE MARKETING 
SIRATEGY 


STRATEGI PEMASARAN MENGHADAPI 
PESAING ASEAN- 3 DI ERA MEA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


W) 


2) 


(3) 


@ 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf £, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


COMPE TI ITIVE 
MARKETING 
SIRATEGY 


STRATEGI PEMASARAN MENGHADAPI 
PESAING ASEAN-# 3 DI ERA MEA 


Buku Strategi Pemasaran Pertama yang 
Membahas tentang 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 


Jenu Widjaja Tandjung 
Chandra Irawan Teguh Prayogo 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 
FAN : 
Ny KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Competitive Marketing Strategy 

Strategi Pemasaran Menghadapi Pesaing ASEAN: 3 di Era MEA 
Ditulis oleh Jenu Widjaja Tandjung, Chandra Irawan, 
dan Teguh Prayogo 

@2016 Jenu Widjaja Tandjung, Chandra Irawan, 

dan Teguh Prayogo 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia - Jakarta 

Anggota IKAPI, Jakarta 


716060709 
ISBN: 978-602-02-8505-4 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku 


ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


UCAPAN 
TERIMA KASIH 


capan terima kasih spesial kami tujukan kepada Ibu Paulin 

dan Mas Whindy yang banyak memberikan saran hingga 
akhirnya topik tentang Strategi Pemasaran di era MEA ini dapat 
terwujud. Juga untuk Mas Fathur yang sudah meluangkan 
waktu untuk berdiskusi, memberikan semangat, dan bersusah 
payah membantu menyempurnakan naskah buku ini sehingga 
menjadi lebih baik. 

Rasa terima kasih juga saya haturkan kepada Pak Teguh 
Prayogo dan Chandra Irawan yang ikut serta memberikan 
kontribusi terhadap buku ini untuk beberapa penulisan kasus 
pemasaran sehingga buku ini lebih berwarna ASEAN. 

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Mr. Adi 
Prabowo yang sudah banyak memberikan dukungan untuk 
buku ini, juga sudah meluangkan waktu untuk mendampingi 
kami pada event-event training, baik di dalam kota maupun di 
luar kota. 

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih membalas semua 
kebaikan Ibu/Bapak. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


UCAPAN TERIMA KASI H.......... oo Woo oo. V 
PENDAHULUAN ee ea ix 
BAGIAN SATU: MENYAMBUT ASEAN BARU ........oo oo oo 1 
MEA: Bersama Lebih Kuat............oooocoWooWo oo. 2 
ASEAN Kini dan ESOK. isian 16 
Memahami Konsumen ASEAN..........ooooo oom. 23 


BAGIAN DUA: FORMULA STRATEGI DAN 


TAKTIK PEMASARAN woo iisserndaniannennnnnannsnanan 51 
Strategi Pemasaran KonteMpOfer ........oooooo#WWJo#(W0moWo 52 
Taktik Bauran Pemasaran Baru.............oWoWoomo 67 
BAGIAN TIGA: STRATEGI MEMPERTAHANKAN PASAR........ 81 
Mengantisipasi Pasar Stagnan ..............ooooooooWo 82 
Bukan Sekadar Serie skema 100 
Nilai Lebih Penting daripada Harga ................oWoWo. 103 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Competitive Marketing Strategy 


BAGIAN EMPAT: 10,5 TAKTIK MEMBANGUN 


KEPERCAYAAN PELANGGAN .......oooooooooooooooooooo. 107 
Produk Harus OKE Kau 108 
Peduli Pelan bai akn ks mmkmaa 111 
Komitmen Membantu Pelanggan .............oooo.o 112 
Penampilan Profesional .............ooooooomo 115 
Kepribadian Berorientasi Pelanggan....................oo. 119 
Integritas adalah Segalanya................oooooooo oo 121 
Menghargai Pelanggan ..............cocooWooWoWo.Woo 123 
AKtit Mendengar saban 126 
Dekat Pelanggan woo Kowe kam ks 129 
Buatlah Pelanggan Jatuh Cinta.............oo.ooo.o 133 
Doa adalah Kek ata cow ama asah 138 


BAGIAN LIMA: BELAJAR DARI 


PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ASEAN..........cooooooooooo. 141 
Hati-Hati dengan Jagoan Lokal ...........ocooocoooooooooo.. 142 
Strategi Menjadi Jagoan Lokal ...........o.ooo.o 142 
Studi Kasus 1: Varia Usaha Beton.............oooWooo 146 
Studi Kasus 2: Miracle Aesthetic Clinic ...................... 153 
Studi Kasus 3: AZafi@.o.o.#oooomooomoommmukik 161 
Studi Kasiis Ar Atalanta 168 
Dari Perusahaan Lokal Menuju ASEAN ..........o» Woo 176 
Strategi Menembus Pasar Regional...............oooo. 176 
Studi Kasus 1: Jollibee Foods COFP ............oooo 180 
Stud Kasus 2: AIfASI@ kesan baka 189 
Studi Kasus 3: Sido Miim€ti binasa mh 198 
TENTANG PENULIS .........ooocooooooooooooooooooooooooooo.o... 205 
viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENDAHULUAN 


idak terasa era persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN 
| pa datang. Pergerakan arus barang, jasa, modal, dan 
manusia di antara ke sepuluh negara-negara ASEAN tentu saja 
akan meningkat secara drastis, khususnya ke Indonesia. Hal ini 
tidak diragukan lagi mengingat jumlah penduduk Indonesia 
adalah yangterbanyak di antara negara-negara ASEAN. Jumlah 
penduduk Indonesia yang besar, sekitar 250 juta, merupakan 
daya tarik yang luar biasa sebagai pasar potensial bagi para 
pebisnis dari seluruh dunia. 

ASEAN tahun 2016 tentu saja berbeda jauh dengan tahun 
1967 pada saat didirikan. Secara utuh Masyarakat Ekonomi 
ASEAN 2016 akan membentuk ASEAN Security Community 
(ASC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio 
Cultural Community (ASCC). Dunia bisnis memang tidak bisa 
terlepas dari faktor keamanan dan sosial budaya, namun dalam 
buku ini lebih memfokuskan pada kajian strategi pemasaran 
dalam menghadapi perubahan kondisi persaingan bisnis yang 
memasuki tahap persaingan regional ASEAN. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Competitive Marketing Strategy 


Pada bagian awal akan dibahas mengenai perjalanan 
ASEAN sejak didirikan pada tahun 1967 sampai menjadi 
sebuah kekuatan ekonomi baru yang diperhitungkan oleh blok 
Masyarakat Ekonomi Eropa/MEE, Tiongkok, Jepang, Korea 
Selatan, Australia, Selandia Baru serta blok NAFTA (Amerika 
Serikat, Kanada, dan Meksiko). Selain itu, bagian ini juga 
membahasa tentang tipe-tipe konsumen di negara-negara 
ASEAN dan perkembangan konsumen di Indonesia. 

Setelah mengetahui kondisi makro yang terjadi, maka pada 
bahasan selanjutnya akan difokuskan pada formula strategi 
pemasaran yang perlu disiapkan oleh perusahaan dalam 
menghadapi persaingan regional ASEAN. Para marketer perlu 
menyadari bahwa dengan terwujudnya Masyarakat Ekonomi 
ASEAN berarti pasar dalam negeri yang sudah dikuasai akan 
diserbu oleh pesaing dari negara lain. Ini berarti perusahaan 
lokal tidak boleh berdiam diri dan harus balik menyerang pasar 
yang ada di luar Indonesia. Sebaliknya untuk menghadapi 
serbuan pesaing asing, maka perusahaan lokal juga harus 
mampu menyiapkan strategi bertahan yang smart jika tidak 
ingin pangsa pasar tergerus. Para marketer dituntut bukan 
sekadar menjual produk/jasa saja melainkan harus mampu 
berpikir secara terpadu untuk memikirkan strategi menyerang 
dan bertahan, sertamembangun hubungan dengan pelanggan. 

Secara matematika bisnis, Masyarakat Ekonomi ASEAN 
dapat meningkatkan pangsa pasar perusahaan karena total 
jumlah penduduk ASEAN sekitar 625 juta orang. Untuk itu, 
perusahaan di Indonesia perlu menyiapkan strategi bisnis yang 
cemerlang untuk mendukung divisi pemasaran dan penjual 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan 


agar mampu bersaing secara kompetitif dengan pesaing 
dari negara ASEAN lainnya. Divisi penjualan sudah waktunya 
membangun KEPERCAYAAN dalam diri pelanggan, bahwa 
brand dan kompetensi perusahaan lokal juga memiliki value 
yang tinggi. 

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah momen untuk menguji 
kehebatan perusahaan-perusahaan di Indonesia sebelum 
menghadapi persaingan global 2020. Momen ini adalah 
“pertarungan hidup dan mati” bagi setiap perusahaan di 
Indonesia, apa pun bisnis mereka, apakah akan mati tergerus 
produk asing yang masuk atau bisa bertahan dan semakin 
eksis di pasar dalam negeri. 

Pada akhir bagian dari buku ini akan dibahas mengenai 
strategi menjadi jagoan lokal disertai contoh kasus perusahaan 
lokal yang sukses mengembangkan bisnis di wilayah Indonesia 
serta strategi yang mereka siapkan menghadapi kompetisi 
era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu akan dibahas pula 
mengenai strategi menembus pasar regional disertai contoh 
kasus dari perusahaan-perusahaan di ASEAN yang mampu 
berjaya di luar negara mereka. 

Buku ini diharapkan mampu menginspirasi para pemasar di 
Indonesia, mulai dari salesman, sales supervisor, sales manager, 
marketing manager, dan business owner serta para pelaku 
start up business agar mampu berpikir dan bertindak lebih 
proaktif menghadapi era persaingan bisnis yang berubah 360 
derajat. Pebisnis di Indonesia diharapkan mampu “menahan 
serangan” pesaing-pesaing ASEANt3 sehingga tetap mampu 
menguasai pasar domestik dan berjaya dalam perjalanan 


xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Competitive Marketing Strategy 


menuju persaingan global 2020 dimulai dari persaingan 
Masyarakat Ekononomi ASEAN. 


Keep Indonesia's Market... 
Salam Marketing 3.0 
Jenu Widjaja Tandjung 


Chandra Irawan 
Teguh Prayogo 


xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


, BAGIAN SATU 


MENYAMBUT ASEAN BARU 


Competitive Marketing Strategy 


MEA: BERSAMA 
LEBIH KUAT 


ASEAN—Sebuah Pasar Tunggal 

ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara 
didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, 
Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada tahun 1984, 
Brunei Darussalam ikut bergabung. Selanjutnya pada tahun 
1995 Vietnam juga menyusul bergabung, diikuti oleh Laos 
dan Myanmar pada tahun 1997. Negara ke-10 yang bergabung 
adalah Kamboja pada tahun 1999. 

Pasar tunggal adalah adanya aliran barang, jasa, investasi, 
dan tenaga kerja terampil secara bebas, serta aliran modal 
yang lebih bebas. ASEAN membentuk pasar tunggal untuk 
meningkatkan daya saing perdagangan dan daya tarik 
investasi, baik dari dalam maupun dari luar kawasan 
ASEAN yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi demi 
menyejahterakan masyarakat. 

ASEAN menjalin kerja sama dengan negara-negara Asia 
lainnya seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dengan 
menandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas atau Free 
Trade Agreements (FTAs). Inilah yang sering disebut dengan 
ASEAN-#3. Pada tahun 2009, ASEAN juga sudah melakukan 
kerja sama Persetujuan Perdagangan Bebas dengan Australia, 
Selandia Baru, India, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. 

Berbicara tentang ASEAN, tentu tidak bisa terlepas dari 
Asia. Abad ke-21 adalah kebangkitan negara-negara yang ada 
di sekitar Samudera Pasifik seperti yang dikatakan oleh John 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Menyambut ASEAN Baru 


Asia pada TAHUN » “ 


2020 sdg” 


Arkas Menguasai fadi 


50 Perekowomian 


DUNIA 


Naisbitt dalam bukunya Megatrens 2000.Asia diperkirakan pada 
tahun 2020 akan menguasai 50Y6 perekonomian dunia. Hal 
ini dibuktikan pada tahun 2012, pertumbuhan perekonomian 
Asia mencapai 6,596, sedangkan pertumbuhan perekonomian 
dunia hanya mencapai 3,3 90. 

Asia bisa tumbuh luar biasa karena kelas menengah 
tumbuh sangat cepat. Kelas menengah di Indonesia adalah 
kelompok penduduk dengan kekuatan ”expenditure” per hari 
antara US$2-20 dan tumbuh signifikan dari 45 juta pada 1999 
(2596 dari jumlah penduduk) menjadi 134 juta pada 2010. Pada 
tahun 2015, kelas menengah tersebut mencapai 170 juta atau 
70Yo dari jumlah penduduk. Belum lagi kelas menengah di 
Tiongkok dan India yang sekarang jumlahnya sedang booming. 

Menurut studi Bank Dunia, kalangan kelas menengah 
ini terbagi empat kelas. Pertama, kelas menengah dengan 
pendapatan US$2-4 atau Rp1-1,5 juta per bulan (38,5 persen). 
Kedua, kelas menengah dengan pendapatan US$4-6 atau 
Rp1,5-2,6 juta per kapita per bulan (11,7 persen). Ketiga, kelas 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Competitive Marketing Strategy 


menengah dengan pendapatan US$6-US$10 atau Rp2,6-5,2 
juta per bulan (5 persen). Dan, yang keempat adalah golongan 
menengah berpendapatan US$10-US$20 atau Rp5,2-6 juta 
per bulan (1,3 persen). 

Jumlah penduduk negara-negara ASEAN saat ini sudah 
mencapai 625 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini 
adalah penunjang keberhasilan perekonomian negara-negara 
di Asia. Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi 
yang luar biasa di Tiongkok (East Asia), India (South Asia), dan 
Indonesia (South East Asia). 

Pada bulan Desember 2005, atas prakarsa ASEAN dise- 
lenggarakan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Asia Timur di 
Kuala Lumpur, Malaysia. Tujuan KTT adalah menetapkan East 
Asia Free Trade Area pada tahun 2015. Selain ke-10 negara- 
negara ASEAN, KTT ini dihadiri oleh Australia, Tiongkok, India, 
Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, serta Rusia sebagai 
pengamat. Mendekatnya ASEAN ke kelompok negara-negara 
East Asia karena adanya peluang yang besar, khususnya pasar 
Tiongkok dan India yang jumlah penduduknya sangat besar. 

ASEAN dianggap bukan sebagai “ancaman” oleh negara- 
negara seperti Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, 
Australia, dan Selandia Baru, namun lebih sebagai mitra. 
Selain itu, ASEAN memiliki kekuatan tawar menawar yang 
tinggi. ASEAN merupakan pasar tunggal regional yang sangat 
menarik karena jumlah pasar yang besar, tingkat konsumsi 
yang tinggi, dan tingkat persaingan yang rendah. Terlebih lagi, 
ASEAN merupakan tempat produksi regional yang kompetitif 
karena jumlah kekayaan alam yang berlimpah, tenaga kerja 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Menyambut ASEAN Baru 


murah, dan kemudahan arus barang, jasa, dan manusia akibat 
adanya perjanjian perdagangan bebas. 


Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 


ASEAN axam mrngarn sesar pedtonar MARKET 
DAN SEKALIGUS PRODUCTION BASE 
YUJUANNYA MEMBUAT ASEAN LEBIH 


DINAMIS pax KOMPETITIF 


MEA atau ASEAN ECONOMIC COMMUNITY/AEC adalah bentuk 
integrasi ekonomi ASEAN oleh sepuluh negara ASEAN. Cetak 
biru MEA ditandatangani pada tahun 2007 di Singapura 
oleh pimpinan negara-negara anggota ASEAN. Dalam acara 
itu ditegaskan kembali tujuan integrasi ekonomi regional, 
yaitu “membangun ASEAN sebagai pasar tunggal regional 
(single regional market) dan basis produksi regional (regional 
production base) dengan tujuan membuat ASEAN lebih dinamis 
dan kompetitif”. Integrasi ini dilakukan karena setiap negara 
ASEAN tidak mungkin melawan kekuatan Tiongkok yang 
memiliki hampir 1,4 miliar penduduk dan India yang memiliki 
1,2 miliar penduduk. Kedua negara ini memiliki kekuatan yang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Competitive Marketing Strategy 


begitu besar dalam setiap negosiasi di bidang perekonomian. 
Oleh karena itu, negara-negara ASEAN sepakat membentuk 
MEA untuk menghadapi blok lain yang ada, khususnya 
terhadap Chindia (China-India). Jadi, jangan dipersepsikan jika 
saat MEA akan terjadi perang saudara di antara negara-negara 
ASEAN. Persaingan bisnis antar negara sebenarnya adalah hal 
wajar, namun melalui MEA akan terbentuk persaingan bisnis 
yang lebih fair. Segala hambatan yang ada, baik tariff maupun 
non-tariff berusaha dieliminasi sehingga setiap negara di 
ASEAN dapat berkompetisi secara jujur. Namun yang lebih 
penting dengan adanya MEA adalah terciptanya kawasan 
regional production base. Negara yang memiliki keunggulan 
bersaing di bidang industri tertentu akan diberi kesempatan 
memproduksi barang/jasa dengan lebih efisien. Hal ini akan 
menguntungkan bagi ASEAN. Jadi sebenarnya MEA bukan 
hanya sekadar kompetisi bisnis semata di antara negara- 
negara ASEAN namun juga kerja sama di antara negara-negara 
ASEAN agar menghasilkan produk berkualitas dengan biaya 
efisien. Inilah dual track strategy dalam MEA. 

Integrasi regional dan konektivitas dipercepat dengan 
memfasilitasi pergerakan sumber daya manusia terampil, 
modal, dan barang/jasa, serta menurunkan hambatan 
perdagangan dan memperkuat mekanisme kelembagaan 
ASEAN. Untuk itu, diperlukan empat pilar dalam MEA yaitu: 
1) Pasar tunggal dan basis produksi: 2) Kawasan ekonomi 
kompetitif, 3) Pemerataan pembangunan ekonomi, dan 
4) Integrasi ASEAN menuju ekonomi global. ASEAN telah 
membuat kemajuan yang signifikan pada masing-masing pilar 
ini sehingga telah membuka peluang baru bagi investor dan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Menyambut ASEAN Baru 


masyarakat ASEAN untuk semakin maju dan memiliki daya 


saing. 


Pilar Pertama: Pasar Tunggal dan Basis Produksi 


Terdapat lima elemen dalam pasar tunggal dan basis produksi, 


antara lain: 


IL 


Aliran bebas barang 

Prosedur bea cukai lebih disederhanakan sehingga per- 
gerakan barang antar negara ASEAN dapat dipantau. 
Selain itu, perizinan barang ekspor akan lebih cepat 
sehingga menghemat waktu dan biaya. 

Selanjutnya adalah penerapan sistem self sertification 
atau sertifikasi mandiri, yaitu sistem penerbitan pernya- 
taan asal barang yang dilakukan secara mandiri oleh 
eksportir bersertifikat. Sistem ini akan memudahkan 
para pelaku bisnis melakukan ekspansi ke negara ASEAN 
lainnya. 


Pr 
r 


SONY ( cie 
Be ban 


2INGRFO" 


at AA NI Ur uh il | " 


Program percontohan sistem self sertification untuk 
ASEAN bertujuan untuk memungkinkan eksportir ber- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Competitive Marketing Strategy 


sertifikat menyatakan ekspor mereka memenuhi persya- 
ratan dokumen. Hal ini akan mengurangi biaya per- 
dagangan dan mempercepat pergerakan barang melintasi 
perbatasan. 


pager Prakur 


Langkah-langkah untuk mengurangi hambatan teknis 
perdagangan lainnya adalah dengan menerapkan 
harmonisasi standar produk. Tiap industri diharapkan 
memiliki standar kualitas yang sama. Ada beberapa 
industri yang diprioritaskan antara lain: produk karet, obat 
tradisional, kosmetik, pariwisata, sayur dan buah segar, 
udang dan budidaya perikanan, dan ternak. 
2. Aliran bebasjasa 

Sektor jasa merupakan daerah pertumbuhan baru yang 
penting untuk ASEAN. Di berbagai negara anggota ASEAN, 
bisnis jasa memberikan kontribusi antara 40Y6o-60Y6 dari 
gross domestic product (GDP). Menyadari pentingnya 
bisnis jasa dalam integrasi regional dan peranannya 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Menyambut ASEAN Baru 


dalam ekonomi global yang kompetitif, ASEAN berinisiatif 
melakukan liberalisasi pada sektor jasa. 

Sampai saat ini negara-negara anggota ASEAN telah 
menyepakati komitmen akses pasar di berbagai sektor dan 
sub-sektor jasa termasuk jasa bisnis (business services), 
jasa profesional (professional services), konstruksi 
(construction), distribusi (distribution), — pendidikan 
(education), jasa lingkungan (environmental services), 
kesehatan (healthcare), transportasi laut (maritime 
transportation), telekomunikasi (telecommunication), dan 
pariwisata (tourism). Komitmen juga dibuat untuk jasa 
keuangan (financial services) dan sektor tranportasi udara 
(air transportation sector) 

Jasa profesional juga merupakan bagian penting dari 
persamaan untuk liberalisasi perdagangan jasa. ASEAN 
memfasilitasi pengakuan terhadap tujuh jasa profesional 
di bidang teknik, keperawatan, jasa arsitek dan akuntansi, 
kualifikasi survei, dan tenaga kesehatan medis dan gigi. 

3. Aliran bebas investasi 
Pada tahun 1998, Kawasan Investasi ASEAN diposisikan 
sebagai tujuan investasi utama untuk investasi langsung 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Competitive Marketing Strategy 


negara asing serta investasi antar negara-negara ASEAN. 
Kawasan Investasi ASEAN menyediakan liberalisasi, 
promosi, dan fasilitas investasi. 

Untuk memenuhi tantangan meningkatnya persaingan 
investasi langsung negara asing secara global, pada 
tahun 2009 dibentuk ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement. Ini adalah langkah bersama negara-negara 
ASEAN untuk meningkatkan iklim investasi dan menarik 
lebih banyak investor ke daerah melalui penciptaan 
lingkungan investasi yang lebih liberal dan transparan. 
Perjanjian tersebut meliputi sektor manufaktur, pertanian, 
perikanan, kehutanan, pertambangan, dan penggalian, 
serta layanan yang terkait dengan kelima sektor ini. 

ASEAN merupakan lokasi investasi penting bagi investor 
asing dan menarik investor dari hampir semua wilayah di 
dunia. Jumlah investasi langsung asing meningkat dari 
US$17,7 miliar pada tahun 2013 menjadi US$136,2 miliar 
di tahun 2014. Investor asing yang menguasai 2/3 total 
investasi di ASEAN adalah Uni Eropa, internal ASEAN, 
Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok. 

4. Aliran bebas modal 
Untuk mempromosikan aliran modal yang lebih bebas, 
bursa efek ASEAN-5 dan Vietnam telah bekerja sama 
untuk membentuk Bursa ASEAN, yang bertujuan untuk 
mempromosikan pasar modal ASEAN dan menawarkan 
lebih banyak kesempatan untuk investor di seluruh 
wilayah. 

Untuk mempromosikan aliran modal yang lebih bebas, 
bursa efek dari ASEAN-5 dan Viet Nam telah bekerja 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Menyambut ASEAN Baru 


sama membentuk Bursa ASEAN, yang bertujuan untuk 
mempromosikan pasar modal ASEAN dan menawarkan 
lebih banyak kesempatan kepada investor di seluruh 
wilayah. Liberalisasi jasa keuangan lainnya di ASEAN 
terus memperkuat sektor keuangan daerah untuk 
memungkinkan alokasi modal menjadi lebih efisien guna 
mendukung perkembangan MEA. 


5. Aliran bebas tenaga kerja terampil. 
ASEAN juga bekerja memfasilitasi arus bebas tenaga 
kerja terampil di wilayah tersebut. Perjanjian ASEAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


